


Physio! I Love You!

by naravhychan



Category: Naruto
Genre: Friendship, Romance
Language: Indonesian
Characters: Sakura H., Sasuke U.
Status: In-Progress
Published: 2016-04-15 12:56:24
Updated: 2016-04-15 12:56:24
Packaged: 2016-04-27 17:37:20
Rating: M
Chapters: 1
Words: 1,473
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Apa yang membuat Sasuke Uchiha, seorang pemain sepak bola profesional akhirnya jatuh cinta kepada seorang fisioterapis olahraga cantik bernama Sakura Haruno yang sedari awal menurutnya menyebalkan? Warning! fanfic gaje :') Don't Like Don't Read.





	Physio! I Love You!

Hello, Mau bagikan fanfic terbaru aku :'). Kepikiran nulis ide ini karena dari sekian fanfic Naruto yang saya baca dan buat rata-rata profesi tokoh fanfic yang diambil pasti kebanyakan dokter (seperti fanfic saya kemaren) Hehe. Dari sini timbul motivasi buat bikin fanfic dengan profesi seorang fisioterapis (tak jauh-jauh dari kedokteran juga sih) XD dan pemain sepak bola. Sekalian promosi jurusan saya. Wkwk #plakk *digebukinreaders

Fanfic ini saya persembahkan juga buat teman-teman KPN (Komunitas Pecinta Naruto) yang udah punah ._. wkwk

Salam buat Kaze,Rai,Hoka,Mizu,Tsuci, dan entahlah lupa semua charanya -_- hahaa piss ^^v

Kayanya grup KPN udah susah dibangkitin dari alam kuburnya. 'cuz pada sibuk semua kali ya :') semoga anggota KPN dimanapun berada tetap sehat dan semangat ya ^.^/~

Okedeh. :D tanpa banyak babibu lagi mendingan langsung baca :D

**Physio! I Love You!**

**By Naravhychan**

**Naruto ©****Masashi Kishimoto **

.

.

.

Summary : Apa yang membuat Sasuke Uchiha, seorang pemain sepak bola profesional akhirnya jatuh cinta kepada seorang fisioterapis olahraga cantik bernama Sakura Haruno yang sedari awal menurutnya menyebalkan? Warning! fanfic gaje :') Don't Like Don't Read.

**HAPPY READING**

**.**

**.**

**.**

**.**

Sinar mentari yang begitu menyilaukan masuk ke dalam celah-celah jendela kamar seorang pemuda. Cahayanya rupanya membuat sang pemilik kamar mengerjapkan mata berulang-ulang. Menyadari pagi hari telah datang, ia mengumpulkan sisa nyawanya dan bergegas bangun dari tidurnya. Dengan langkah gontai ia kemudian membersihkan kamar kesayangannya. Dirasanya sudah rapi iapun bergegas untuk membersihkan diri dan bersiap-siap.

"Ohayou _Kaa-san_" sapa pemuda itu.

"Ah, Ohayou Sasuke-_kun_. Wah masih pagi sudah berangkat latihan rupanya." Jawab seorang ibu paruh baya berambut hitam dengan ramah. Ibunya lalu kembali sambil menghidangkan nasi goreng tomat dan segelas susu hangat.

"Hn. Sebulan lagi kan pertandingan _Kaa-san_. Aku harus berlatih keras dan berusaha mencetak gol sebanyak-banyaknya." Ujar pemuda yang bernama Sasuke itu dengan semangat. Ia memposisikan diri untuk duduk dan mengambil peralatan makannya.

"_Kaa-san_ akan terus mendukungmu Sasuke." Balas ibunya tak kalah semangat.

Sasuke Uchiha adalah seorang pemain sepakbola di Konoha FC dan sangat handal. Ia baru berumur 21 tahun namun kepiawaiannya bermain bola tidak diragukan lagi.

"_Kaa-san_. Aku pergi dulu." Ujar Sasuke sopan. Ia menggenggam tasnya yang berisikan seragam dan sepatu bolanya. Tak lupa sarapan dan air mineral mengisi tas besarnya.

"Hati-hati Sasuke-_kun_. " respon ibunya.

.

.

.

.

Matahari begitu menyengat siang itu, cuaca semakin panas saja. Begitupun di lapangan Sunagakure. Namun dengan kondisi seperti itu, para pemain sepakbola Konoha FC tetap bersemangat menendang dan mengopor bola. Cucuran tetesan keringat daritadi tidak dihiraukannya. Beberapa teriakan penyemangat nampak menggelegar disudut lapangan.

"Saiii-_kun_ semangatt yaaa." Teriak seorang gadis berambut pirang dengan heboh. Rupanya gadis bernama Ino Yamanaka itu tengah menyemangati sang _kiper_. Sai yang merasa dirinya disoraki hanya dapat tersenyum kecil sembari fokus dengan latihannya. Berikut Sebelas orang pemain dalam Konoha FC :

Sai, Naruto Uzumaki, Shikamaru Nara, Hyuuga Neji, Rock Lee, Sabaku no Gaara, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Akimichi Chouji, Kankurou dan terakhir Sasuke Uchiha.

Gadis-gadis Jepang mana yang tak mengenal mereka. Konoha FC sangat jaya khususnya di mata para gadis-gadis. Mereka sangat diidolakan. Tapi kebanyakan mereka menyukai Konoha FC bukan hanya karena kelincahan mereka dalam bermain bola namun juga karena mereka memiliki tampang diatas rata-rata. Apalagi sang _Leader_, Sasuke Uchiha yang mampu membius para _supporter_ saat bermain dalam pertandingan. Kabarnya diantara semua pemain Konoha FC, Sasuke lah yang paling pendiam dan sulit untuk di dekati. Ia lebih terfokus pada permainannya daripada hal diluar itu. Terbukti sampai sekarang hanya dia yang belum pernah menggandeng kekasih di hadapan umum. Sedangkan yang lainnya, tidak usah diragukan lagi.

Priiiiiiiitttttttt…

Bunyi peluit panjang akhirnya berbunyi juga. Kesebelas pemain merasa lega dan memilih untuk beristirahat. Sasuke mengambil langkah ringan mendekati sang pelatih, Yamato.

"_Sensei,_ bagaimana perkembangan latihan Konoha FC" Tanya sang _leader_ dengan serius.

"Sejauh ini perkembangannya meningkat cukup pesat. Kalian semua sudah pandai mengusai diri di lapangan. Tidak memikirkan hal-hal lain selain fokus bertanding." Ujar sang pelatih.

"Namun, yang terpenting adalah kekompakan kalian dalam tim." Sambungnya

"Baiklah _Sensei._ Besok kami akan latihan lagi sesuai jadwal. Terima kasih. Saya permisi dulu."

Sasuke segera berbalik.

"Oh ya Sasuke.."

Langkah Sasuke terhenti saat dirinya ditahan.

"Kau tahu kan… *_Physio_ Kakashi akan pensiun?"

"Hn. Aku harus segera bertemu dengannya. Jasa-jasanya selama ini tidak akan terlupakan di Konoha FC"

"Kau boleh menemuinya sekarang. Sehabis itu kau juga boleh menemui *_fisioterapis_ yang baru. Kelihatannya, fisioterapis yang baru itu terlihat bersemangat sekali. Masalahnya dia di undang untuk datang minggu depan dari Belanda. Namun hari ini dia sudah ada di Jepang." Kata Yamato sambil melihat-lihat jadwal di tangannya.

Sasuke hanya terdiam. Sebenarnya ia sangat sedih karena fisioterapis andalannya kini sudah pensiun. Ia cukup membantu timnya selama ini. Ia banyak membantu jika dirinya atau teman-teman seperjuangannya mengalami cedera di lapangan. Ia juga seorang fisioterapis yang sangat handal dan cerdas.

"Kira-kira bagaimana orangnya?" Tanya Sasuke. Ia sangat penasaran dengan fisioterapis yang baru itu.

"Dia seorang wanita berumur 21 tahun. Di umur 20 tahun ia sudah mendapatkan gelar Profesi Fisioterapi. Ia lulusan dari Belanda yang sangat cerdas dan berkompeten. "

"Apa? 21 tahun? _Sensei_, sepertinya aku sangat keberatan dengan fisioterapis yang baru itu. Mana mungkin dia memiliki banyak pengalaman untuk menangani kasus-kasus di lapangan. Dia terlalu muda untuk melakukannya. Apalagi dia seorang wanita dan- "

"Siapa yang anda maksud tidak berpengalaman?"

Sesosok wanita cantik dengan body yang ramping tiba-tiba datang menghampiri Yamato dan Sasuke.

Yamato menepuk jidatnya. Masalah baru akan dimulai.

"Er.._Physio_ Sakura. Maksudnya fisioterapis sebelum anda yang kurang berpengalaman. Hehe, benarkan Sasuke?" ujar Yamato tersenyum kecut pada Sasuke.

"Hn." Jawab pemuda itu asal.

_"__Jadi ini fisioterapis pengganti physio Kakashi_." Batin Sasuke.

Yamato menghembuskan nafas lega tapi-

"Jadi kau pengganti _physio_ Kakashi? Aku harap kau bekerja sekeras mungkin. Kau harus _stand_ _by_ di lapangan setiap kami berlatih terlebih bertanding dan di luar lapangan kau harus mengontrol kami. Utamanya jika ada yang cedera. Kau digaji besar disini. " ujar Sasuke dan membuat Yamato jantungan atas perkataan Sasuke barusan.

"_Physio _Sakura aku minta ma-"

"Tidak apa-apa _sensei_. Aku jadi lebih mengerti tugasku disini. Dan juga kau pemuda tidak sopan. Jangan harap aku akan menanganimu selembut _physio_ sebelumnya. Aku akan menangani kalian dengan caraku sendiri." Ujar Sakura. "Permisi." Ujarnya sambil meninggalkan Yamato dan Sasuke.

"Haduuh Sasuke, apa yang barusan kau katakan"

"Sensei-, ini demi kepentingan tim. Aku tidak mau sembarang orang yang menangani tim tanpa aku lihat kinerjanya.

"Tapi Sasuke, dia sangat professional tahu- huh!"

"Kita lihat saja nanti sensei-, kalau sampai dia salah menangani, aku yang akan mencari fisioterapis yang baru."

Sasuke akhirnya berlalu meninggalkan Yamato yang diam mematung. Namun senyum tipis terpancar di bibirnya.

"_Baiklah, tapi kau belum mengenal dia sih_." Batin Yamato.

.

.

.

.

.

Sasuke dan rekan timnya Naruto berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing. Diperjalanan Naruto terlihat asik dengan _handphone_-nya

"Apa yang terjadi padamu." Ucap Sasuke datar sambil melirik kearah Naruto yang sedari tadi tersenyum sendiri.

"Aku rasa, aku ingin menambah pacar lagi."

"Uhuk.."

Naruto menghentikan aktivitas menatap layar _handphone_ sejenak.

"Hei, Sasukeee kau tidak makan ataupun minum kenapa bisa tersedak sih."

"Baka! Kata-katamu yang membuatku tersedak!"

"Memangnya apa yang kurang dari Hinata-huh?"

"Sasukee, kau tahu kan Hinata-_chan_ itu calon istriku.. Aku hanya bercanda. Tapi wanita itu benar-benar menghipnotisku."

"Siapa?"

"Fisioterapis kita yang baru."

"Tarik kata-katamu bodoh! Dia sangat menyeramkan!"

"Kau-? Sudah pernah menemuinya?" Naruto membelalakkan matanya tak percaya

"Ya,."

"Dia sangat cantik dan maniskan? Dia membantuku memasang *_kinesiotape_ ini di betisku. Dia luar biasa. Dia selalu tersenyum saat menanganiku. Kau tahu, aku lebih nyaman di dekatnya daripada _Physio_ Kakashi saat menanganiku. Hehehe, sepertinya aku cedera saja " curhat Naruto dan mendapat _deathglare_ yang tajam dari Sasuke.

"Dia seperti monster gulali."

"Sasuke, jangan macam-macam sama _physio_ Sakura ya,!"

"Baka!"

Sasuke dan Naruto terus saja bertengkar kecil tentang fisioterapis yang baru itu. Tak terasa Naruto telah sampai di depan rumahnya.

"Sasuke, kau tidak mampir?"

"Tidak. Ada yang harus kuselesaikan di rumah."

"Baiklah, Jaaa."

Setelah Naruto benar-benar masuk dalam rumahnya Sasuke kembali melanjutkan perjalannya. Entah mengapa bagian otaknya berpikir kalau Sakura itu lumayan cantik juga.

Sasuke menepis bayangan itu dari kepalanya. Ia kembali berjalan santai sambil memasang _earphone_-nya.

_When I see you smile,_

_ I can face the world _

_You know I can do anything_

_When I see you smile,_

_ I see a ray of light _

_I see it shining right through the rain_

_When I see you smile_

_Baby when I see you smile at me_

**_Bad English – When I See You Smile_**

_**Catatan Kaki **_

_Fisioterapi : bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan ( fisik, elektroterapeutis dan mekanis )_

_Physio : sebutan profesi fisioterapis_

_Kinesiotape : semacam plester yang ditempelkan ke anggota tubuh yang diinginkan guna memaksimalkan kinerja otot. Paling banyak digunakan oleh para atlit._

**TO BE CONTINUED**

**Terima kasih telah membaca sampai akhir**

_Terima kasih juga telah mem-follow, favorite, review fanfic saya yang masih banyak kekurangannya :')_

_Terima kasih juga untuk silent reader :')_

_Salam Physio!_

**MIND TO REVIEW? ^^**


End file.
